


RANPUR 
KOMANDAN 


BATALYON 
BARU SAJA 
MELEDAK, 





BANGS**T! 
APA YANG 
TERJADI?! 


DIVISI KE-31 

SEKARANG SAYA YANG 
PEGANG KOMANDO. 
TEMBAK!! JANGAN BIARKAN 
SERANGGA-SERANGGA ITU 
KABUR. 





Ji 








DIAM! 
SAYA KEPALA DIVISI 


KE-1 DAN SAYA YANG 
SEKARANG PEGANG 


KENDALI, JANGAN 
TEMBAK!! 


PAK!! APA 
YANG HARUS 
KITA LAKUKAN? 
BAGAIMANA? 



































ЗНАК КЕМТЛГАҚИ 














CN 
J 











MAAF, APAKAH INI 
PUSAT EVAKUASI 
SONGDO? 


EH? KAU 
SELAMA INI 
TINGGAL DI 


BAWAH BATU, YA? 
PARA SERANGGA 
SUDAH MEREBUT 
TEMPAT INI DAN 

MENGHANCURKAN 

SEGALANYA, 





APA? 
KALAU BEGITU, 
KAMI HARUS 
KE MANA? 


ORANG-ORANG 
YANG SELAMAT SEMUANYA 
LARI KE SELATAN, PARA 
TENTARA JUGA BERGEGAS 
ENTAH KE MANA, 





KALIAN SEBAIKNYA 
TAK USAH LAGI 
BERUSAHA MENCARI 
PUSAT EVAKUASI, DAN 
SEGERA SAJA MENUJU 
SELATAN, 


KARENA 
KUMPULAN ORANG 
DENGAN JUMLAH YANG 
BANYAK HANYA MEMUDAH- 
KAN PARA SERANGGA 
MENYERANG KITA, 








LITU 


SUARA SENAPAN? 
ADA APA? 





{ё 





TAK USAH 
KHAWATIR, 


BEBERAPA ORANG 
YANG SELAMAT 
SEDANG BERLATIH 


MENEMBAK., 











APA AKU 

SUDAH BENAR 
MENEMBAKKANNYA? 
SATU PUN TAK ADA 
YANG KENA, 


SUDAH BAGUS, 
TERUS SAJA. KAU CUMA 
BUTUH LEBIH BANYAK 
LATIHAN, 





MAKIN SERING 
BERLATIH, HASIL- 
NYA MAKIN BAIK. 

TAU ‘KAN? 


AYO. 
AJARI AKU 
MENEMBAK 
DENGAN 
BENAR! 











APA? TAPI 


AKU BELUM 
KENAI SATU PUN. 








KAMU 
BUANG-BUANG 
PELURU, 


KUPIKIR 
KAMU MAU AKU 
BANYAK BERLATIH, 

















DINOSAURUS PUNAH 
BUKAN KARENA 


JATUHNYA METEOR, 
TAPI KARENA 
MAMALIA? 





ALAM SEPERTINYA 
SECARA TERATUR MENGUBAH 
POSISI PIHAK YANG BERADA 


DIPUNCAK RANTAI 
MAKANAN, 





MUNGKIN 
SUATU HARI, PARA 
DINOSAURUS DIKALAH- 


KAN OLEH BEGITU 
BANYAK MAMALIA 
YANG BARU MUNCUL, 





DAN MUNGKIN 
KALI INI, GILIRAN 
KITA, KARENA 
PARA SERANGGA 
SUDAH… 













































































SETELAH PUSAT EVAKUASI SONDO, 
PUSAT EVAKUASI ANYANG DISERANG 
DAN MENGHEMPASKAN APA YANG 
TERSISA DARI PERADABAN 
KE KEKACAUAN, 


PIHAK MILITER, 

YANG SEBELUMNYA MEMBANGGA- 
KAN KEKUATANNYA, TAK BISA 
MEREBUT KEMBALI SEOUL 
DAN MALAH MENDERITA 
KERUGIAN BESAR, 





SEIRING DENGAN 
Y SERANGAN UDARA AKHIR- 
AKHIR INI YANG DILAKUKAN 
PARA SERANGGA, BERKEMBANG 
OPINI YANG MENGINGINKAN 
SEOUL UNTUK DIBUMI 
HANGUSKAN. 

















JANGAN 
SALAHKAN 
DIRIMU. 








AKU LIHAT 


APA VANG TERJADI, 
AKU TAHU KAU 
SUDAH BERUSAHA 
SEKERAS MUNGKIN. 








fif A 


ша 


ПМГ... BUKANLAH 
SESUATU YANG BISA 
KITA TANGANI 
SENDIRIAN, 





AKU TAHU APA PUN 
YANG KUKATAKAN 
TAKKAN MEMBUATMU 
MERASA LEBIH BAIK, 





т 
> 
ең 
23 
= 
ES 
Е 


МЕМҮЕКАН, 





KAU MASIH 
PUNYA AKU. 











KAU 
BAIK-BAIK SAJA 
PAK LEE…? 




















HEI, AKU LIHAT ISTRI 
DAN ANAKMU DIBAWA 
OLEH SERANGGA- 
SERANGGA ITU, 


SAAT ITU 
AKU BERSEMBUNYI 
DI DALAM KOTAK 
DI DEKAT SANA, 








BIAR AKU 
BICARA LANGSUNG 
KE INTINYA, 


ADA KEMUNGKINAN 
BESAR KALAU MEREKA 
MASIH HIDUP, 








PARA SERANGGA ITU 
PUNYA SEMUA CIRI-CIRI LEBAH 
DAN SEMUT, 


AKU YAKIN, ALASAN 

MENGAPA MEREKA 

MENYERANG PUSAT 
EVAKUASIINI-- 








ADALAH UNTUK 
MENDAPATKAN 
MAKANAN DAN 
BUDAK UNTUK 

MEREKA, 















KALI INL AKU BISA 
MEMASTIKANNYA SETELAH 
MELIHAT SENDIRI BAGAIMANA 
MEREKA MENYERANG. 
MELIHAT DARI SERANGAN 
MEREKA, MEREKA TAK HANYA 
MENCARI MANUSIA 
UNTUK DIMAKAN. 


ы 


MEREKA JUGA 


MENCULIK 
MANUSIA, 





MEREKA CUMA BISA 
MEMAKAI MANUSIA 
SEBAGAI BUDAK PEKERJA, 
KARENA KITA MEMANG 
MAKHLUK SOSIAL, 


ITU SATU-SATUNYA 
ALASAN MENGAPA 
MEREKA MENCULIK 
MANUSIA HIDUP-HIDUP, 





ORANG-ORANG MUNGKIN 
MENGANGGAP RENDAH 
SERANGGA SEBAGAI MAKHLUK 
YANG KECIL DAN TAK PENTING, 
TAPI LEBIH LAMA DARI 
RENTANG HIDUP UMAT 
MANUSIA 


PARA SERANGGA SUDAH 
BISA MENGATUR SEBUAH 
TATANAN MASYARAKAT 
PEMBURU DAN PENGUMPUL, 
JUGA MASYARAKAT PENANAM, 





_ DAN PEREBUT SUMBER = 
DAYA, 






NN 


N с 
НЕП JANGAN 











KATAKAN SAJA, 
APA MAUMU!! 


N 


APA YANG 
KUINGINKAN? 
SUDAH KUBILANG, 
MENCARI JALAN 
UNTUK MEMECAH- 
KAN SEMUA 
MASALAH ІМІ. 









KALIAN SEMUA SALAH, 
KALIAN TERUS MENGANGGAP 
PARA SERANGGA SEBAGAI 
MAKHLUK KECIL YANG TAK BER- 

DAYA DAN BODOH YANG BISA 
DILENVAPKAN CUMA DENGAN 
MEMBAKAR SEOUL, 


TAPI AKU AKAN 
PERGI KE SOUL 

DAN MENEMUKAN 
RATUNYA, 


KUHARAP 
AKU BISA BERHASIL 
MEMBEDAHNYA, 





KAU TAU TIDAK, 
ADA BERAPA 
BANYAK SERANGGA 


KALAU KAU 
MAU JALANI MISI 
BUNUH DIRI, 
PERGILAH 
SENDIRI!! 








INI YANG BERHASIL 
KUKETAHUI SETELAH 
KE SANA KE SINI 
SELAMA 3 HARI, 


CARA PARA 
SERANGGA MENG- 
HANCURKAN 
TANK KITA, 





SESEORANG MEMBAWA 
TRUK YANG PENUH 
DENGAN BOM DAN 


SENGAJA MEMBIARKAN- 
NYA DITEMUKAN OLEH 
PARA SERANGGA, 





ADA ORANG YANG 


BEKERJASAMA DENGAN 
PARA SERANGGA 
TERSEBUT, 





SIKAP MENDETIL 
JENIS INI MUSTAHIL 
DILAKUKAN INANG BIASA. 


INI BARANG BUKTI, 
BAHWA MEREKA 





PUNYA BUDAK. 


JADI, BAGAIMANA? 
MAUKAH KAU PERGI 

KE SEOUL DEMI ME- 
NOLONG KELUARGAMU? 





JANGAN 
DENGARKAN 
DIA, BOS! 


DIA MEMELINTIR 
FAKTA-FAKTANVA UNTUK 
MEMANIPULASI DIRIMU, 
BAGAIMANA DIA BISA 
BEGITU YAKIN CUMA 
BERDASARKAN 

SATU GAMBAR?! 
















DIA ORANG YANG 
EGOIS DAN CUMA BER- 
USAHA MENGGUNAKANMU 
UNTUK KEPENTINGANNYA 
SENDIRI. ITU СОМА 
KEBOHONGAN, SUPAYA 
KAU MAU MEMBANTUNYA. 







AKU 
BERSEDIA 
PERGI 





CERITA/GAMBAR — KYUSAM KIM 
ASISTEN SAEMI BAEK, HEESUN CHOI, 
JINKYU CHOI, EUNKWON LEE 


